Menimbang: a. 


Mengingat 


2 ha 


PERBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL BAJERA 
NOMOR : 28 TAHUN 2023 


TENTANG 


POSYANDU REMAJA BAJERA 
DESA BAJERA 
KECAMATAN SELEMADEG 
KABUPATEN TABANAN 


Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan 
pembangunan Nasional di berbagai bidang, maka perlu 
ditetapkan Keputusan Perbekel tentang penyelenggaraan 
Posyandu Remaja di Desa Bajera Kecamatan Selemadeg 
Kabupaten Tabanan 


Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel 
tentang penyelenggaraan Posyandu Remaja di Desa Bajera 
Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan 


Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 


Kepmenkes 128/MENKES/SK/II/2004 tentang kebijakan 
Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat 


Kepmenkes RI Nomor : 131/Menkes/SK/I1/2004 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional 


Undang — Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah 


Peraturan Daerah Nomor 05 Tentang Retribusi Pelayanan 
Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan 


Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367), 


Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 
2019 Nomor 12), 


10. 


14, 


IZ 


13. 


Menetapkan : 


KESATU 


KEDUA 


. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang 


Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa 
di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 
Nomor 23 ), 


. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 100 Tahun 2022 tentang 


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2022 Nomor 100 ), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bajera 
Tahun 2017 Nomor 3), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 02 Tahun 2022 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran 
Desa Tahun 2022 Nomor 02): 


Peraturan Desa Bajera Nomor 07 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) (Lembaran Desa 
Tahun 2022 Nomor 07), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 09 Tahun 2022 tentang 


Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 09), 


MEMUTUSKAN 


: Membentuk Posyandu Remaja di Desa Bajera Kecamatan 


Selemadeg Kabupaten Tabanan, dengan Susunan Kepengurusan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 


: Tugas Posyandu Remaja dalam diktum kesatu, adalah sebagai 


berikut: 
a. Melakukan Pelayanan Kesehatan Remaja dalam cara 


promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif di Desa Bajera 
Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan 


. Meningkatkan peran serta Remaja dalam Pelayanan 


Kesehatan Peduli Remaja di Desa Bajera Kecamatan 
Selemadeg Kabupaten Tabanan 


. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada 


pelayanan kesehatan remaja lainnya di Desa Bajera 
Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan 


. Melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana 


dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c kepada Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Tabanan, melalui Puskesmas 
Selemadeg Kabupaten Tabanan 


KETIGA : Apabila Keputusan ini dikemudian hari terjadi kekeliruan, akan 


ditinjau kembali. 


KEEMPAT : Keputusan Perbekel Desa Bajera Kabupaten Tabanan ini mulai 


berlaku pada tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada Tanggal 09 Januari 2023 
PERBEKEL DESA BAJERA 


I PUTU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 


meta 3 ea 


Camat Selemadeg 

Kepala Puskesmas Selemadeg 

Ketua BPD Desa Bajera 

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
Arsip. 


LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
KECAMATAN SELEMADEG, KABUPATEN TABANAN 


NOMOR :28 TAHUN 2023 
TANGGAL :09 JANUARI 2023 
TENTANG : PEMBENTUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU 
(POSYANDU) REMAJA DESA BAJERA 
SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK POSYANDU 
REMAJA DESA BAJERA 
NO BANJAR DINAS NAMA JABATAN 


2 


3 


4 


Br Dinas Bajera Kaja 


1. KETUT AYU VIRBIALITA PUTRI 
2.1 KOMANG ADI SUGIARTA 


Br Dinas Bajera Tengah 


(41. I KADEK PUTRA PRASTAJAYA 


2. NI PUTU TIARA DEWI SARIANI 


Br Dinas Bajera Kelod 


1.1 KOMANG BAGAS HERNATA 
PRASMANA 
2. LUH GEDE RATIH PRATIWI 


(Br Dinas Bajera Jero 


1. I GD PUTU KRISNA ABI CANDRA 
2. PANDE MADE ANINDITA 


Br Dinas Bajera Sari 


1. NI MADE DIAN PUSPITA SARI 
2. NI PUTU AYU SUSANTI 


Br Dinas Saraswati 


1. PUTU OCHA ARTALYA 
2. NI KADEK SINTA SUARDANI 


Perbekel Desa Bajera 


I PUTU SUKARATA 


